Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


{Pelajaran Keempat Puluh Dua} 
BAB 'AMIL-'AMIL JAZEM 

Bagian Pertama 

MATAN: 


: Juj iJjiji Ju 

Uj o') j S" j ft} ,°ifj ,UJj ,ji : 

j^S\ <3 liij ,uii$3 >^4^-3 , 3 'j ‘ ^*^5 

Berkata penulis rahimahullah : 'Amil-amil Jazem (huruf yang menjazemkan) ada 18 Huruf, yaitu; 


1. 

2 . 


? 

lil 


3. 

4. 




lift 


5. "jlpijlj J§\ "ft 

6. j N 

s 

0 

7. 01 

8. U 


9. -3 

10. U4i 

11. U5! 

12 . 

13. 

14. jff 

15. 5l5j 

16. $ 

17. UilS- 

18. 

Adapun ('4) hanya khusus pada Syair-syair saja. 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


fp Penjelasan: 

Setelah penulis rahimahullah menyebutkan Amil-amil Nashab, sekarang beliau berpindah 
kepada pembahasan Amil-Amil Jazem, yakni Huruf-huruf yang jika masuk kepada Fi'il Mudhari' 
dia menjazemkannya. 

Telah kami terangkan bahwa hukum asal alamat Jazem Fi'il Mudhari' adalah dengan Sukun jika 
dia Fi'il Mudhari' Shahih Akhir (tidak bersambung huruf akhirnya dengan sesuatu apapun). 
Adapun penggantinya Sukun ada dua; 

a. Hadzf Nun, membuang Fluruf Nun jika Fi'il Mudhari' nya dari Af'alul Khamsah. 

b. Hadzful 'lllah, membuang Fluruf 'lllah jika Fi'il Mudhari'nya berbentuk Fi'il Mudhari' 
Mu'tal Akhir. 

Fi'il Mudhari' Mu'tal Akhir adalah Fi'il Mudhari' yang Fluruf akhirnya adalah Fluruf 'lllah. 

Huruf 'lllah ada tiga : Alif, Ya dan Wawu. 

Contoh yang berakhiran dengan Huruf ALif; 


Contoh yang berakhiran dengan Huruf Ya; 

■ 

Contoh yang berakhiran dengan Huruf Wawu; 

a o ,0 

' .s > . x 

■ Jj 

Amil-amil Jazem terbagi menjadi dua bagian; 

1. Amil yang menjazemkan satu Fi'il Mudhari' saja, dia adalah; 


jiiojij j "v" j yH t , \_uf3 ,°y\j 

2. Amil yang menjazemkan dua Fi'il Mudhari' sekaligus, yaitu Huruf sisanya. 

j3S\ j isij ,uliSj ,33 >^!$ >3-b >3*3 >3 j c ^*^13 >^-*-^3 3*3 ^ 3 ^13 

Bersambung 


Ditulis oleh Abu 'Ubaidah bin Damiri al-Jawy, 
30 Muharam 1437/ 12 November 2015 
di kota Ambon Manise. 

WA FORUM KIS 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



